- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." G 
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE “ 


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 
Telepon (021) 8093008, Faksimile (021) 8090421 
Laman: www.bkn.go.id:| Pos-el: humas@bkn.go.id 


On 


Nomor : 44205/B-KS.04.01/SD/K/2022 Jakarta, 30 Desember 2022 


Sifat : Penting 
Hal : Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi 


Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 


Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga 
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah 

di 

Tempat 


Berkenaan dengan hasil seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 
2022 yang telah kami kirimkan dan telah berjalan sejauh ini, bersama ini kami 
sampaikan penyesuaian kembali jadwal tahapan pelaksanaan seleksi Tenaga 
Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana terlampir. Bagi Instansi yang telah mendapatkan 
hasil pengolahan kelulusan, wajib mengumumkan hasil tersebut dan agar dapat 
segera melaksanakan usul penetapan NI PPPK. 


Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih. 


Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, 


953 BIMA HARIA WIBISANA 


Tembusan: 

1. Menteri PAN RB (sebagai laporan): 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, 

3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, 
4. Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN. 


Balai 
Sertifikasi 
Elektronik 


Lampiran Surat 
Nomor : 44205/B-KS.04.01/SD/K/2022 
Tanggal : 30 Desember 2022 


Penyesuaian Kembali Jadwal Seleksi Penerimaan 
PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 


No Kegiatan Jadwal 


28 Desember 2022 s.d 3 Januari 
1 | Pengumuman Kelulusan 


2023 
2 | Masa Sanggah 3 s.d 5 Januari 2023 
3 | Jawab Sanggah 3 s.d 9 Januari 2023 


4 | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah | 10 s.d 11 Januari 2023 


5 | Pengisian DRH NI PPPK 12 Januari s.d 5 Februari 2023 


6 | Usul Penetapan NI PPPK 6 Februari s.d 5 Maret 2023 


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Balai 
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." G) Seebenera 
ektroni 


- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 


